


KALAU AKU 
NGGAK TAHU, 
JUSTRU LEBIH 

ANEH LAGI. 


AKU SELALU BERHARAP 
KAU BAHAGIA. 


















TAPI, JANGAN TERLALU 
MENGHARAPKAN PERCINTAAN 
SEPERTI DI NOVEL. 


SEUNGHYEOK, CARILAH 
CINTAMU SENDIRI. 


BUKAN SEBAGAI 
TOKOH UTAMA РА. 
WANITA DALAM 

NOVEL, 
















«ТАРІ LIHATLAH 
NONA HA YUNSEO YANG 
SEBENAR-BENARNYA. 








CEO's dy 
Top Secret 


Story : Shin Jiwon Art : Han Hyerin 


Coloring: Ryu Jiwon 
Produksi dibantu: Choi Sujin 


Episode Keenam Belas 










KALI INI WANITA YANG 
BAGAIMANA LAGI? NG? 





ARTIS? 
MAHASISWI? 


ATAU PEGAWAI 
WANITA LAGI? 


SEUNGHYEOK ADA DI SINI. 
KENAPA KAU BERSIKAP 
MEMALUKAN SEPERTI INI 
DI DEPANNYA? 








KAU TAHU BETAPA MALUNYA 
AKU TADI DI PERKUMPULAN?! 


АРА SELINGKUH ITU SANGAT 
MEMBANGGAKAN SAMPAI SEMUA 
TETANGGA KITA TAHU?! 





APA LAGI YANG KAU HARAPKAN? 
SIAPA YANG MEMBUAT KAKAKMU 
BISA MENJADI KEPALA JAKSA? 


SETELAH PENSIUN DARI 
POSISI MAHKAMAH AGUNG, 
SIAPA YANG MEMBUAT AYAHMU 
TERPILIH MENJADI ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH? 


BUKANNYA KAU YANG 
МЕМОЕКАТІ KAMI КАРЕМА 
BUTUH KELUARGA YANG BEKERJA 
DI BIDANG HUKUM? 


KAU INI SUDAH 
DIBANTU OLEH KELUARGAKU. 
SEKARANG BISA-BISANYA 
KAU MEMBUATKU MALU? 





KALAU 
TERUS SEPERTI INI, 
KITA SUDAHI SAJA 
SEMUA. 
AKU GAK PERNAH MENGIRA 
KALAU PERNIKAHAN ITU 
SEKADAR BAGUS DI LUAR 
SEPERTI INI! 


KATA-KATAMU 
BAGUS SEKALI, УА! 
AKU JUGA SUDAH 

САРЕК! 











> Р | 
"||| >- ы 
лы! СУ 





IBU, JANGAN PERGI! 





IBU MALAS LIHAT 
MUKAMU YANG MIRIP 
DENGAN AYAH!! 


























PAK WAKIL PRESDIR, 
. АРА ANDA BAIK-BAIK 





FYUH, 
CAPEKNYA~ 








PRESDIR, YA? 





AKU SEKRETARIS 
PAK WAKIL PRESDIR... 
SEKALIGUS ORANG YANG 
РІСІМТАЇ OLEHNYA~ 


APA? CINTA? 












































AKU JUGA SUKA 
PAK WAKIL PRESDIR. 
DIA SANGAT KAYA. 












































KALAU BEGITU, 
SEBENTAR LAGI AKU 
AKAN MENJADI IBU 

TIRIMU. 





SEKRETARIS JEONG. 
TOLONG AMBILKAN 





OH? 
SEUNGHYEOK, 
2 





АУАН, AKU TIDAK 
MAU PUNYA IBU TIRI. 


IBU TIRI? 
APA MAKSUDMU? 





KEMARIN, BIBI YANG 


DATANG KE RUMAH KITA... 
KATANYA SEKRETARIS SIAPA? 
AYAH... SEKRETARIS JEONG? 





JANGAN BILANG ANEH- 
ANEH KAYAK GITU. 


KENAPA MANUSIA 
SEBODOH ITU BISA 
MASUK MIRACLE? 


TA, TAPI... KATANYA 
AYAH MENCINTAINYA... 


JADI, DIA AKAN MENIKAH 
DENGAN AYAH... 





CINTA? SEUNGHYEOK, 
DI DUNIA INI NGGAK 
ADA CINTA. 


MENURUTMU, AKU 
MENIKAHI IBUMU 
KARENA CINTA? 





TIDAK BUTUH WAKTU LAMA 
UNTUK МЕМСЕРТІ MAKSUD 
UCAPAN AYAH. 





і Fe en VEU 
YANG DISEMBUNYIKAN OLEH 
PUTRA KEDUA GRUP CHEONGRYONG 
SUDAH ADA TIGA. BAGAIMANA 
DIA BISA MENIKAH? 


TAPI, MENYERAHKAN 
ANAK PEREMPUAN KEPADA GRUP 
CHEONGRYONG AGAR MENDAPATKAN 
PABRIK SW CONSTRUCTION DI MALAYSIA 
ADALAH KESEPAKATAN YANG 
CUKUP BAGUS, KAN? 





NX МФ 27) А 





LIHATLAH BAIK-BAIK, 
SEUNGHYEOK. 


INI ADALAH DUNIA KITA. 


SETIAP HUBUNGAN 
TERJALIN KARENA ADANYA 
KEBUTUHAN. 








SERASI SEKALI, YA! 


KARENA 
SAKING CINTANYA, 
MAKANYA MEREKA 

MENIKAH, KAN? 


TENTU SAJA. KITA KAN 
MENIKAH DENGAN ORANG 
YANG KITA CINTAI. 


MINGYU 
SUDAH BESAR, YA! 
SAMPAI TAHU HAL 

SEPERTI ITU. 





APA ITU CINTA? 


MANA ADA HAL 
SEPERTI ITU DI DUNIA? 





JUSTRU ORANG 


YANG PERCAYA KALAU 
CINTA MEMANG ADA 
ITULAH YANG BODOH. 












HEI, SEO MINGYU! 
KAU DENGAR 
BERITA ITU? 
y 


BERITA APA? 


BAKAL ADA 
MURID BARU 
DI KELAS KITA! KATANYA ORANG 
KAYA RAYA~! 





KAU NGGAK 
TAHU MIRACLE? 


ITU LHO, YANG WAKIL 
PRESDIR PEWARISNYA СЕРДІ, 
LALU MENINGGAL DALAM 
KECELAKAAN. 


ITU... SUDAH LIHAT 
ITU DI BERITA TV. 





PERHATIAN, 
SEMUANYA! MURID 
BARU SUDAH 
DATANG. 


SEUNGHYEOK, 
PERKENALKAN 
DIRIMU. 














